S0ALUTS/PTSTEMA2 

PKn 

KELAS3SEMESTER1 
Kurikulum 2013 



I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban 
yang paling benar ! 

1. Bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila .... 

a. pertama 

b. kedua 

c. ketiga 

d. keempat 

2. Berikut yang bukan mantaat dari tumbuhan adalah .... 

a. menyejul^an udara 

b. mengotori udara 

c. sebagai obat-obatan 

d. sebagai bahan pakaian 

3. Bergaul dengan teman-teman tidak boleh saling .... 

a. memberi 

b. menolong 

c. menghormati 

d. mengejek 

4. Edo menemukan uang Rangga yang jatuh. Edo memberikan uang 
tersebut kepada Rangga. Sikap Edo patut dicontoh yaitu .... 

a. disiplin 

b. jujur 

c. tanggung jawab 

d. rajin 

5. Agar tumbuh subur, tanaman.perlu .... 

a. dibiarkan 

b. dirawat 

c. dicat 

d. dipotong 

6. Membantu korban bencana alam adalah wujud pengamalan sila ke .... 
Pancasila 

a. pertama 

b. kedua 

c. ketiga 

d. keempat 

7. Lambang sila ke ketiga Pancasila adalah .... 

a. bintang 

b. rantai 

c. padi dan kapas 

d. pohon beringin 

8. Hewan yang banyak dimantaatkan telurnya adalah .... 

a. ayam 

b. sapi 

c. kelinci 

d. kambing 


9. Berikut yang bukan perbedaan karakteristik Individu adalah .... 
a. watak 


b. kelakuan 

c. sifat 

d. agama 

10. Contoh berbuat baik terhadap sesama adalah .... 

a. membantu teman berkelahi 

b. membantu teman mencontek 

c. membantu teman berbohong 

d. membantu teman belajar naik sepeda 

11. Mencari nafkah di dalam keluarga adalah tugas .... 

a. ayah 

b. anak 

c. kakek 

d. nenek 

12. Saling menghormati di dalam keluarga akan tercipta hidup .... 

a. kacau 

b. bersaing 

c. rukun 

d. bermusuhan 

13. Contoh tugas seorang anak perempuan di rumah adalah .... 

a. mencuci piring 

b. memperbaiki genting 

c. mencari nafkah 

d. melindungi keluarga 

14. Peran seorang ayah adalah .... 

a. pendamping kepala keluarga 

b. anggota keluarga 

c. wakil keluarga 

d. kepala keluarga 

15. Mendapatkan kasih sayang orang tua adalah .... anak 

a. kewajiban 

b. pekerjaan 

c. tugas 

d. hak 

16. Bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, maka pekerjaan 
akan .... 

a. lama selesai 

b. terbengkalai 

c. biasa saja 

d. cepat selesai 

17. Ibu dalam keluarga berperan sebagai .... 

a. pengatur rumah tangga 

b. anggota keluarga 

c. kepala keluarga 

d. tetangga 

18. Tugas polisi adalah .... 

a. mendidik siswa 

b. menjaga perbatasan 

c. menangkap pencuri 

d. menjaga keamanan dan ketertiban 

19. Memeriksa orang yang sakit menjadi tugas seorang .... 

a. dokter 

b. bidan 

c. dukun d. suster 



20. Bekerja sama adalah wujud dari .... 

a. kekacauan 

b. keributan 

c. kebersamaan 

d. keramaian 

21. Membantu teman yang tertimpa musibah merupakan wujud pengamalan 
Pancasila sila ke .... 

a. keempat 

b. ketiga 

c. pertama 

d. kedua 

22. Anak di dalam keluarga berperan sebagai .... 

a. pendamping kepala keluarga 

b. anggota keluarga 

c. kepala keluarga 

d. tetangga 

23. Bunyi sila kedua Pancasila adalah .... 

a. Ketuhanan yang Maha Esa 

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

c. Persatuan Indonesia 

d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Ral^at Indonesia 

24. Lambang sila kelima Pancasila adalah .... 

a. bintang 

b. padi dan kapas 

c. rantai 

d. pohon beringin 

25. Dengan teman berbeda suku, kita harus .... 

a. bermusuhan 

b. bersaing 

c. rukun 

d. berselisih 

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar ! 

1. Lambang sila pertama Pancasila adalah. 

2. Hewan yang menghasilkan susu untuk diminum adalah. 

3. Menghargai perbedaan agama merupakan perilaku yang sesuai Pancasila 

sila ke. 

4. Rasa syukur merupakan wujud terima kasih kita kepada. 

5. Lambang sila keempat Pancasila adalah. 

6. Setelah melakukan kesalahan sebaiknya segera. 

7. Temanmu meminta maaf, sikapmu adalah. 

8. Orang yang tidak mau memberi maaf adalah orang yang. 

9. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki 


10. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa 

sejak. 

11. Keluarga inti di rumah terdiri dari. 

12. Seorang anak di rumah berperan sebagai. 

13. Menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga menjadi tugas 

14. Menghormati orang tua menjadi kewajiban. 

15. Merapikan tempat tidur menjadi tugas seorang. 

16. Kebersamaan mencerminkan Pancasila sila ke. 

17. Saling menghormati perbedaan individu akan menciptakan 


18. Bunyi Sila kedua Pancasila yaitu. 

19. Berkata jujur sesuai dengan Pancasila sila ke 

20. Perbedaan janganlah membuat kita saling. 























III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang 
jelas dan benar! 

1. Tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila ! 

Jawab : . 

2. Berikan contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ! 

Jawab : . 

3. Apa wujud pengamalan sila kelima Pancasila? 

Jawab : . 

4. Mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama? 

Jawab : . 

5. Sebutkan contoh perbuatan baik terhadap sesama manusia! 

Jawab : . 

6. Apa mantaat berbuat baik kepada tumbuhan? 

Jawab : . 

7. Sebutkan contoh perbuatan baik terhadap tumbuhan! 

Jawab : . 

8. Bagaimana cara merawat tumbuhan? 

Jawab : . 

9. Apa mantaat kerja sama ? 

Jawab : . 

10. Bagaimana cara meminta maaf yang baik? 

Jawab : . 

11. Sebutkan peran dari ayah, ibu, dan anak di rumah! 

Jawab : . 

12. Mengapa tugas tiap anggota keluarga berbeda? 

Jawab : . 

13. Sebutkan dua hak yang miliki orang tua saat di rumah! 

Jawab : . 

14. Mengapa ayah berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga? 

Jawab : . 

15. Sebutkan tiga tugas seorang anak di rumah untuk membantu 
pekerjaan rumah! Jawab : 


















Kunci Jawaban 
Bagian I 

1. a. pertama 

2. b. mengotori udara 

3. d. mengejek 

4. b. jujur 

5. b. dirawat 

6. b. kedua 

7. d. pohon beringin 

8. a. ayam 

9. d. agama 

10. d. membantu teman belajar naik sepeda 

11. a. ayah 

12. c. rukun 

13. a. mencuci piring 

14. d. kepala keluarga 

15. d. hak 

16. d. cepat selesai 

17. a. pengatur rumah tangga 

18. d. menjaga keamanan dan ketertiban 

19. a. dokter 

20. c. kebersamaan 

21. d. kedua 

22. b. anggota keluarga 

23. b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

24. b. padi dan kapas 

25. c. rukun 


Bagian II 

1. bintang 

2. sapi 

3. satu 

4. Tuhan 

5. kepala banteng 

6. minta maaf 

7. memaafkan 

8. sombong 

9. perbedaan 

10. Lahir 

11. ayah, ibu, dan anak 

12. anggota keluarga 

13. ibu 

14. anak 

15. anak 

16. tiga 

17. kerukunan 



18. Kemanusiaan yane Adil dan Beradab 

19. dua 

20. bermusuhan 


Bagian III 

1. Persatuan Indonesia 

2. membantu teman yang kesusahan, menjaga nama baik keluarga 

3. bersikap adil 

4. karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 

orang lain 

5. meminjamkan pensil 

6. agar tumbuhan tetap lestari 

7. menyirami, memupuk 

8. dengan memberi pupuk, menyirami setiap hari 

9. pekerjaan yang berat menjadi ringan 

10. mengatakan minta maaf dengan tulus dari hati sambil bersalaman dan 
berpelukan 

11. peran ayah mencari nafkah, peran ibu mengatur rumah tangga, peran 
anak membantu orang tua 

12. karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

13. dihormati anak, diperlakukan dengan baik oleh anak 

14. karena ayah adalah kepala keluarga 

15. mencuci piring, menyapu, membersihkan kamar mandi 



